BELAJAR AQIDAH SHAHIHAH DARI KITAB AL USHUL ATS TSALATSAH 

PELAJARAN KETUJUH 

MATAN 

; A\ <-<^j L_fllj-all Jla 

aIjjLg jAj" 

Berkata Penulisrahimahullah Ta'ala: 
"yaitu; Ilmu mengenal Allah" 
Penjelasan: 

1 . Ilmu apakah yang wajib setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajarinya? 
Pertama: Ilmu mengenal Allah 

Yaitu; hendaknya seorang hamba benar-benar mengenal Sang penciptanya, sehingga dia benar- 
benar menjadikan segala bentuk ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala. Hatinya selalu rindu dan 
selalu terawasi oleh Rabbnya,sehingga tidaklah dia berdoa, bertawakal, bersujud, takut dan 
berharap kecuali hanya kepada Allah. 

Ilmu mengenal Allah adalah ilmu yang paling agung, karena Allah Ta'ala Maha Agung. 
Barangsiapa yang benar-benar mengenal Allah maka sungguh dia akan menjadi orang yang paling 
bertakwa dan paling takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman: 




"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah para ulama" [QS. 
Faathir:28] 

Kenapa hanya para ulama? Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan 
kekuasaan Allah Azza wa Jalla. 

Ilmu menganal Allah Ta'ala terbagi menjadi dua bagian: 

a. Pertama: Mengenal Dzat Allah Ta'ala, hal ini ditempuh dengan beberapa hal: 
b. Mengenal Nama-nama Allah yang Agung dan Sifat-sifatNya yang Tinggi. 

Allah Ta'ala berfirman: 

|l^_J bjcAk pUiIjj^I *&j} 

"Hanya milik Allah Al Asma'ul Husna (nama-nama yang Agung), maka mohonlah kepada-Nya 
dengan menyebut Al Asma'ul Husna tersebut." [QS. Al A'raf: 180] 

Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 1 



{^ji j,>i! ja j j^i asJi ij} 

"dan Hanyalah Allah yang mempunyai sifat yang Maha Tinggi, dan Dia-lah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. " [QS. AnNahl: 60[ 

Melihat dan merenungi Ayat-ayat Allah Al Kauniyah. 

Allah Ta'ala berfirman: 

JjV C^y jl^llj lP «H^J <>jVlj ^j^I J 5j} 



"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." [QS. Ali 'Imran[190 : 

(18) c^j 0£ e UUl Jlj (17) ctiL Gu£ ^f Jl cjjj&n ^ii} 
jS3) 20) m£ t>jVl Jjj (19) d£ JuJl Jlj 

{ (22)j KV^^ (21) j^ 

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana 
ia ditinggikan ?Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia 
dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi 
peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." [QS. Al Ghasyiah: 17-22] 

Melihat dan merenungi Ayat-ayat Allah Asy Syar'iyyah. 

Allah Ta'ala berfirman: 

I jjj£ li!>Ukl 4j3 I j^jl JJC. jjc ^JS j]j (jl j^ll ^jjjjjjj ^lil 

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." [QS. An Nisaa: 82] 

Allah Azza wa Jalla juga berfirman: 

LJJ^. Oih^ j^j fj^ JJJ c^^J (jljal! l& j! 

! jjj£ lj^.1 (j! L-iLkll Lall 



Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 2 



"Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan 
memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa 
bagi mereka ada pahala yang besar." [QS. Al Israa: 9] 

Tujuan seorang hamba mengenal Allah adalah agar tumbuh pada diri dan hatinya kecintaan dan 
pengagungan terhadapNya, takut dan berharap hanya kepadaNya, serta tidaklah dia beribadah 
melainkan hanya kepada Allah semata. 

Oleh karena itu, apabila seorang hamba mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka akan 
semakin kokoh pada diri dan hatinya kecintaan dan pengagungan terhadap Allah. Hamba yang 
paling takut dan bertakwa kepada Allah adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena 
beliau adalah hamba yang paling mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, beliau 
bersabda: 



"Sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah diantara kalian adalah 
aku". [HR. Al Bukhari - Muslim, dari shahabat Aisyah] 

Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda: 



"Sesunguhnya saya berharap, bahwa sayalah yang paling takut kepada Allah di antara kalian, 
dan paling tahu bagaimana caranya bertakwa". 

• Tatkala ada seseorang bertanya kepada Asy Sya'bi: "Siapakah orang yang (patut) dikatakan 
berilmu?" beliau menjawab: "Orang yang dikatakan berilmu adalah orang yang takut kepada 



• Berkata Ibnu Mas'ud_radhiyallahu 'anhu: "Cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu, tatkala 
memiliki rasa takut kepada Allah. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan jahil (orang yang 
bodoh) tatkala dia berpaling dari Allah." 

• Berkata ulama Salaf: "Tidaklah orang yang bermaksiat kepada Allah kecuali orang yang jahil." 
Yaitu, tidak mengetahui keagungan Allah dan kedudukan Allah Ta'ala, meskipun terkadang dia 
pandai dalam ilmu syariat. 

Oleh karena itu, wahai saudaraku! 

Jika engkau melihat ada seorang yang berilmu, namun pada kehidupannya bergelimang dengan 
kemaksiatan, maka sesungguhnya dia masih jahil, belum bisa dikatakan orang yang berilmu. 
Karena hakikat ilmu yang bermantaat dan membawa keberkahan, akan melahirkan pada diri 
pemiliknya kecintaan dan pengagungan terhadap Allah, serta akan melahirkan rasa takut kepada 
Allah ketika dia berbuat maksiat. 

Kedua: Mengenal hukum-hukum dan apa saja yang disyariatkan Allah dari perkara halal dan 
Haram. 

Ini merupakan ilmu yang agung, seorang hamba mengetahui mana yang dihalalkan oleh Allah dan 
mana yang diharamkan. Dan mengetahui mana yang wajib diamalkan, mana yang mustahab dan 
mana yang makruh. Dengan ilmu ini, maka hamba bisa menjalankan segala bentuk tuntunan syariat 
yang Allah tetapkan dan menjahui segala bentuk larangan-laranganya. 





Allah. 



Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 3 



• Kita simpulkan, bahwa manusia dalam bab mengenal Allah terbagi menjadi empat golongan: 

a. Golongan orang yang benar-benar mengenal Allah dan mengetahui hukum-hukum syariat, 

maka ini adalah golongan manusia yang paling utama. 
b. Golongan yang benar-benar mengenal Allah, namun dia jahil terhadap hukum-hukum syariat. 
c. Golongan yang mengetahui hukum-hukum syariat, namun tidak mengenal Allah dengan 

sebenar-benarnya. 

d. Golongan yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan juga tidak mengetahui 
hukum-hukum syariatNya. 

Cobalah lihat, termasuk golongan manakah posisi kita? ! 

Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi hamba-hambaNya yang mengenalNya 
dengan sebenar-benarnya dan mengetahui hukum-hukum syariat-syariatNya. 



[ e>ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawi, 17 Jumadats Tsaniyah 1435/ 17 April 2014_di 
Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah ] 



Silahkan kunjungi blog kami untuk mendapatkan artikel kami yang lainnya dan mengunduh PDF Forum KIS 
di: www.pelaiaranforumkis.wordpressxom atau www.pelaiarankis.blogspot.com 



Wallahul muwaffiq ilash Shawab. 







Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 4 



